$ NN NN N 


04 Perjalanan Mujizat 


Pp Kesaksian 


05 Kitab Wahyu 
| Love My Bible Series 


06 Surabaya Sehat 2018 
Liputan 


engkhotbah 9:2 diawali dengan kalimat, 

“Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib 

orang sama......”. Kemudian Pengkhotbah 
menyebutkan golongan orang-orang berdasarkan 
cara hidup. Dari cara hidupnya: ada golongan 
orang baik, orang benar, orang fasik, dan orang 
jahat. Kemudian dipandang dari ukuran hukum 
agama: ada orang tahir, orang najis, orang yang 
mempersembahkan korban (beribadah) maupun 
yang tidak mempersembahkan korban (tidak 
beribadah). Semua golongan dikatakan memiliki 
nasib yang sama. “Nasib” yang dimaksudkan 
Pengkhotbah adalah kejadian-kejadian yang terjadi 
dalam kehidupan. 

Orang benar, orang baik, orang yang 

beribadah, orang fasik, orang tahir maupun 
najis, dalam hidupnya di dunia ini, pasti pernah 
mengalami hari mujur maupun hari malang, dan 
satu kali mereka semua akan mati juga. 


NASIB SAMA 


Bila kita membaca kitab Pengkhotbah, maka 
kita menemukan, berkali-kali Pengkhotbah 
menuliskan kata “sia-sia” dan “kesia-siaan”. Hikmat 
yang Pengkhotbah ingin ajarkan adalah: kalau 
kita hidup hanya berfokus kepada kehidupan di 
dunia ini, maka semua menjadi sia-sia, tidak ada 
gunanya. Sekalipun kita memiliki segala sesuatu 
yang disebut kesenangan, kemewahan, semua 
itu hanya menuju kepada kefanaan. Karena pada 
prinsipnya semua yang dilahirkan akan mati, 
dan tidak ada satupun yang dibawa. Apa yang 
kita miliki di bumi, baik orang benar, orang baik 
maupun orang jahat dan orang fasik, kalau mati 
kondisinya sama. 

Tetapi sekalipun demikian, dalam ayat yang 
pertama di pasal ini, Pengkhotbah berkata: 
“Sesungguhnya, semua ini telah kuperhatikan, 
semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang- 
orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat 
dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih 
maupun kebencian, ada di tangan Allah: manusia 
tidak mengetahui apapun yang dihadapinya.” 
Bahwa kehidupan orang-orang benar dan 
berhikmat, ada di dalam tangan Allah, yaitu berada 
dalam perlindungan dan dalam petunjuk-Nya. 


ADA HARAPAN 

Sekalipun mereka mengalami kejadian yang 
sama dalam kehidupannya di dunia ini, tapi 
sebenarnya perbedaan besar terjadi di alam 
kekekalan. 


Perhatikan ayat yang ke 4 : “Tetapi siapa yang 
termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena 
anjing yang hidup lebih baik dari pada singa yang 
mati.” 

Orang hidup mempunyai harapan. Artinya 
masa hidup adalah sebuah kesempatan. Apa 
yang kita harapkan terjadi pada hari kematian, 
ditentukan oleh apa yang kita kerjakan pada masa 
sekarang, saat masih hidup. 

Ibarat perlombaan, maka hari kelahiran adalah 
saat dimulainya lomba, dan hari kematian, menjadi 
garis finish. Setiap orang yang mencapai garis itu 
sudah mengakhiri perlombaannya, saat itulah 
penentuan menang atau kalah. 

Disinilah terjadi perbedaan nasib yang 
sebenarnya. Orang yang kalah akan menghadapi 
hari kematian dengan kegentaran, karena dia tahu, 
segala yang di kerjakannya di dalam kehidupannya 
menghasilkan hukuman. 

Tapi pemenang, akan menghadapinya dengan 
damai sejahtera (II Timotius 4:6-8). Pemenang 
seperti rasul Pauluslah yang batu nisan nya layak di 
tulis RIP (Rest In Peace — Beristirahat Dalam Damai 
Sejahtera). 

Jangan sia-siakan masa hidupmu, saudara 
yang masih “HIDUP” inilah kesempatanmu, engkau 
sedang berada dalam perlombaan hidup, kalau 
engkau sadar bahwa arah hidupmu tidak benar/ 
menyimpang, saat inilah kesempatanmu untuk 
mengubahnya. 

Taruhlah pengharapan hidupmu kepada Tuhan, 
dan jalankan hidupmu dalam tuntunanNya, supaya 
engkau mengerjakan semua yang berkenan dan 
kudus di hadapanNya, sehingga hidupmu berkenan 
kepada-Nya. Hiduplah takut akan Tuhan. n (Pdt. 
Samuel Handoko) 


SEKALIPUN MEREKA MENGALAMI KEJADIAN YANG 
SAMA DALAM KEHIDUPANNYA DI DUNIA INI, TAPI 
SEBENARNYA PERBEDAAN BESAR TERJADI 
DI ALAM KEKEKALAN. 


PERJALANAN 


erawal dari October 2015, saya 
3 menemukan benjolan di dada sebelah kiri 
dan oleh dokter dinyatakan Cancer Stage 
2B. Mendengar vonis itu, saya menangis sejadi- 
jadinya dan down banget. Saya menanyakan 
kepada Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup 
saya. Tidak pernah terpikirkan, saya akan menjadi 
pejuang cancer. 

Saat dilakukan biopsi, saya sangat takut dan 
hanya bisa berpasrah kepada Tuhan. Tapi sangat 
jelas terdengar di telinga saya, ada bisikan yang 
yang mengatakan, “THIS IS NOT YOUR WAR ELLEN, 
THIS IS MY WAR. IJUST NEED YOU TO BELIEVE IN 
ME.” 

Mendengar bisikan itu, saya merasakan 
damai sejahtera. Kemudian diketahui bahwa saya 
harus menjalani kemoterapi. Saya pun kembali 
down karena kehilangan rambut dan berbagai 
efek samping lainnya. Namun, kembali, Tuhan 
menyertai saya dan menunjukkan kebesarannya 
di dalam hidup saya. Semua dilancarkan dan biaya 
dicukupkan. 

Saat harus menjalani herceptine 18 kali, 
dimana dokter mengharuskan memakai kemoport, 
saya menolaknya karena harus operasi lagi dan 
alat itu akan tertanam di tubuh saya selama 
kurang lebih 5 tahun. Saya mengatakan, “Dok, 
apakah tidak ada miracle untuk tanpa kemoport?”. 
Jawaban dokter pada saat itu adalah “Saya tidak 
percaya dengan miracle”. Spontan, dalam hati 
saya berkata, “YOU DONT KNOW HOW BIG IS 
MY GOD!” Dan kembali lagi Tuhan membuktikan 
kebesarannya! Saya berhasil melewatinya 
tanpa kemoport. Saya juga bisa menyelesaikan 
treatment sinar dengan baik. 

Sekarang saya dinyatakan bersih oleh dokter. 
Semua ini bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Saat 
saya down, suami saya mengingatkan tentang 
Ayub, dan itu sangat menyemangati saya. 

Saya ingin berterimakasih kepada Tuhan Yesus 
yang telah memberikan saya kesempatan masih 
bernafas sampai hari ini, dan suami yang selalu 
menemani saya di saat senang maupun susah. 
Tanpa dukungan suami saya juga saya 
tidak akan bisa melewatinya. I love 
you Jesus. Ml (Ellen Wijaya, jemaat 
GMS Favor Jakarta) 


P.U.S.H. 


PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS 


bersama 
Ps. Jacglien Celosse 
& Pdm. Yenny Verodika 


1 
. 
.N 09 13.00-17.00 REGISTRASI 
AN 18.00-19.00 MAKAN MALAM 
4 NOV 19.00-21.30 SESSION I 


1 0 08.00-10.00 SESSION II 
10.15-12.00 SESSION III 


NOV 12.00-13.00 MAKAN SIANG 
INFORMASI & PENDAFTARAN A . . 
031-6000 7000 EXT 1216 | @bukitdoalmmanusibdi 2018 
031-5344 424 
Jessi BIAYA TRANSPORTASI BIS BUKIT DOA IMMANUEL 
JL RAYA JUNGGO, 

RP. 60.000,-/ORANG : 
BIAYA PENDAFTARAN BERKUMPUL DI ANNEX, CEMPAKA 25 DESA SUKOLILO, PRIGEN, 
RP. 100.000/PAX PK. 13.00 WIB TRETES, JAWA TIMUR, INDONESIA 


- N Yes 


5 | MAN $ MEMBAWA D NN A| 


PS. PHILIP MANTOFA, PS. WELYAR KAUNTU 
PS. JUDY KOESMANTO, PS. DHARANA MONIAGA 


20 NOVEMBER 2018 (HARI LIBUR) | 15.00 & 19.00 WIB 
SIBEC ITC CONV. HALL JL. GEMBONG 20-30, SURABAYA 


HTM IDR 25.000 (MEKUAPATKAN POTONGAN HARGA PEMBELIAN OYO OLOIES WORSHIP NIGHT! 


Recorded at 
MSTV.TV 


KOTBAH MINGGUAN 


Oi 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Strong Women” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Relationship” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 


PERJAMUAN 


KUDUS 


MINGGU, 
11 NOVEMBER 2018 


di setiap ibadah 


05.00 - 07.00 AM 
RUANG SANCTUARY4LTNEV! 
KOMPLEKS MARVELL CITY 


ILDING 
A NGAGEL 123 


Ie 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Elia-Berendam 
Firman” 

Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Elia-Sungai Kerit” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


WISHING YOU LOVE 
A JOVFUL SPIRIT 
& FAITHFULNESS 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 
R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 
Teen Service 
Pk.16.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 
Jl. Gembong 20-30, Sby 
“Disertai healing ministry 
di akhir ibadah 


start 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 
Pk.13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Perjamuan Kudus 
Persiapkan diri anda 


PS. JUSUF SOETANTO 


Berdoa untuk pembangunan CMS di 
bulan November yang masih 
melanjutkan pekerjaan struktur. tender 
IT dan interior design supaya semuanya 
berjalan dengan baik. 


Meminta hikmat Tuhan atas panitia dan 
pelaksana supaya bisa membuat 
keputusan-keputusan dan tindakan yang 
tepat, yang diperlukan dalam tiap 
tahapannya 


Meminta campur tangan dan penyertaan 
Tuhan dalam keseluruhan proses 
pembangunan gereja serta kaitannya 
dengan pihak-pihak lain seperti pekerja 
warga sekitar, pemerintah kota, dan 
lain-lain, 


Doakan supaya komunikasi dan 
koordinasi dapat terus terjalin dengan 
baik antara panitia pembangunan, 
konsultan perencana, arsitek dan 
pihak-pihak terkait. 


Berdoa untuk kebutuhan dana supaya 
Tuhan terus mencukupkan, serta hikmat 
serta dalam mengelolanya. 


Kesatuan hati dan perlindungan Tuhan 
atas Gereja Mawar Sharon. semua 
pemimpin dan jemaat. 


Bagi Jernaat yang Ingin 
memberikan kontribusi 


Doa: 
doa puasa setiap tanggal 1,2,3 
tiap bulannya, 


Dana: 
BCA 010-898- 4000 
a/n Gereja Mawar Sharon. 


Barang / jasa hubungi email 
infopembangunan@gms.or.id 


Info lebih lanjut bisa hubungi: 


Johannes Sonny 
(031) 6000 7000 ext.146 


GEREJA MAWAR SHARON 


Naa uas SERIES 


dari kitab Wahyu berasal mula 

dari persepsi yang salah mengenai 
keberadaan dan makna dari kitab ini. Kitab Wahyu 
ditulis oleh Rasul Yohanes, seorang Ibrani , serta 
ditujukan kepada 7 Gereja di Asia Kecil (Turki 
modern) yang mewakili keseluruhan Gereja Kristen 
saat itu. Gereja - gereja itu memiliki akar Ibrani 
yang masih sangat kuat, oleh karena itu, untuk 
memahami kitab Wahyu tidak bisa dengan cara 
pandang budaya modern serta pemahaman kita 
yang sudah dipengaruhi oleh budaya Barat. 

Dengan memahami latar belakang ini akan 
mencegah kita untuk memaksakan ide-ide 
modern abad ke-20 dan 21 ini masuk kedalam 
penafsiran Alkitab, misalnya micro-chip implant, 
barcode 666, timeline masa Milenium, dsb seperti 
yang dicontohkan oleh banyak pihak didalam 
Kekristenan Amerika. Yang harus kita pahami 
adalah bahwa Tekhnologi tidak dapat dipakai 
didalam menafsirkan Teologi, karena jikalau 
begitu, maka penyimpangan dalam penafsiran 
akan terjadi . 

Inti dan garis besar kitab Wahyu ini adalah 
pewahyuan dari Yesus Kristus kepada Yohanes 
untuk menyatakan “apa yang harus segera terjadi.” 
, sekaligus menjadi peringatan mengenai dunia 
yang pasti akan berakhir. Penghakiman itu pasti 
adanya namun kita tidak perlu takut serta berteori 
tentang Akhir Zaman terlalu berlebihan. Iman 
jemaat harus semakin didewasakan, khotbah- 


B erbagai macam tafsiran yang muncul 


khotbah serta pengajaran-pengajaran harus 
semakin Akitabiah, dan Gereja harus selalu 
bersiap untuk menghadapi masa-masa sukar di 
akhir zaman. 

Kitab ini juga memberikan gambaran sekilas 
tentang surga dan segala kemuliaan yang menanti 
mereka yang tetap setia sampai akhir. Kitab 
Wahyu juga menyatakan kepada kita mengenai 
masa penganiayaan yang hebat dengan segala 
kejahatannya, mengenai api kekal yang menanti 
setiap orang-tidak-percaya. 

Pertanyaan terpenting sebagai konklusi kitab 
Wahyu ini adalah : 


Jika sudah, tidak ada yang perlu 
ditakutkan lagi dari penghakiman Allah terhadap 
dunia, asalkan hidup kita terus berpadanan 
dengan-NYA. Sang Hakim ada di sisi kita. Sebelum 
datangnya hari penghakiman terakhir, kita harus 
bersaksi pada setiap orang agar mengenal Yesus 
Kristus. Nubuat tentang apa yang akan terjadi ini 
benar adanya. Kita harus hidup seperti apa yang 
kita imani sehingga orang lain akan tahu tentang 
sukacita kita mengenai masa depan. Bahwa 
surga itu sungguh ada dan disediakan bagi orang 
percaya yang setia sampai pada akhirnya. Jadilah 
saksi bagi YESUS KRISTUS lewat perkataanmu 
dan juga kehidupanmu..sebab DIA akan datang 
untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya, 
MARANATHA - PAROUSIA “ datanglah ya TUHAN- 
ku !!...AMIN. 


2018 


alam rangka menyambut hari 
1) kemerdekaan Indonesia dan bertujuan 

meningkatkan kesadaran dan kesehatan 
masyarakat Surabaya, maka Yayasan Sentuhan 
Kasih Bangsa (YSKB) mengadakan Bakti Sosial 
Pengobatan Gratis setiap hari Sabtu di bulan 
Agustus dan September 2018 berafiliasi dengan 
Gereja Mawar Sharon Pusat dan satelit se- 
Surabaya. 

Rute pertama adalah di Surabaya Selatan 
pada tanggal 11 Agustus 2018. Jumlah pasien yang 
dilayani sebanyak 150 orang di sekitar kelurahan 
Siwalankerto. Rute kedua di wilayah Surabaya 
Pusat pada tanggal 25 Agustus 2018 dan jumlah 
pasien yang dilayani sebanyak 322 orang di sekitar 
Tambak Mayor. 

Rute ketiga berafiliasi 
dengan Satelit Barat pada 
tanggal 1 September 2018, 
bertempat di kelurahan 


Randegansari Driyorejo kami melayani sebanyak 
123 orang. Rute keempat di wilayah Surabaya 
Timur adalah rute terakhir yang bertempat di Hope 
Central, sebuah tempat pelayanan yang dibangun 
oleh YSKB sebagai “Rumah Harapan” untuk warga 
sekitar Klampis Ngasem. Dimana setiap hari 

tim YSKB melayani anak-anak kurang mampu di 
wilayah tersebut di area pendidikan dan secara 
berkala juga ada kegiatan di bidang kesehatan 
dan pemberdayaan. Rute terakhir diadakan pada 
tanggal 15 September 2018 dan ditutup dengan 
melayani sebanyak 178 orang pasien. 

Pelayanan pada bakti sosial kali ini selain 
pemberian obat secara gratis juga dilakukan 
edukasi personal oleh Dokter dan pemeriksaan 
darah sederhana gratis sesuai dengan indikasi. 
Terima kasih kepada seluruh Dokter dan relawan 
yang telah membantu sehingga rangkaian acara 
Surabaya Sehat dapat berjalan dengan lancar. 
Kiranya pelayanan ini dapat menjadi berkat untuk 
warga Surabaya. Segala kemuliaan hanya bagi 
Tuhan! MH (grz, YSKB) 


GEREJA 
MAWAR SHARON 
OFFICE: 
VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 
JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 
dapat ditransfer ke: 
No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
@gmschurch 
@gmschurch 
gereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 


Marvel City Complex, 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

Ibadah Umum «4 Anak |, IL IL IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
Ibadah Pelajar (Sabtu) 
Ibadah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 
Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


Ibadah Anak (Sabtu. 
Auditorium MSCS (Voltage) 


Pk. 16.00 WIB 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

Ibadah Umum--Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


“GMS Surabaya Timur 


Ibadah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

Ibadah Umum | 4 Anak | II: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

Ibadah Umum « Anak | INI : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 
Ibadah Umum - Anak III: 
Pk. 08.00, 11.00 WITA 


Ibadah Umum Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 

Ibadah Umum - Anak LINI IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#-ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 
Ibadah Umum - Anak | II: 
Pk. 07.00, Pk. 17.00 WIB 


Ibadah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M «4 Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 
badah Umum III: 
Pk. 07.00, 16.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | II II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum « Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00 (#-ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 

ekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

elp & Fax 0331-425153 


du 


GMS Kediri 

badah Umum « Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

Ibadah Umum «4 Anak | II: 

Pk. 08.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 

Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

IL ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, S.T.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
elp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 


Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum « Anak | Il: 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum - Anak III: 

Pk. 10.00 ,16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Jl Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 
Dita-085231221896) 


GMS Jakarta 
badah Umum -#Anak III II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro Ci 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 
Telp: 021-30020080 / 81, 


Ss 


V, 


GMS Bandung 


Ibadah Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Anak Pk. 10.30 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 Suka- 
bumi 43113 

Kantor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

Jl. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


www 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 

Ibadah Umum -# Anak | Il: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WITA 
JI. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


Ibadah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 


Banjarmasin (0511-3252888) 
CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 


Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum «4 Anak | II: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Planet Swalayan It.2. 

Ibadah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 


(Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Telp. 0541-4100650 
Cp: Kezia (0813 9780 8799) 
GMS Pontianak 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 
Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 
Fax (0561) 6711634 
GMS Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 
n. PHB, Halong Atas, Halong 
(Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 
Telp. (0911)3831477 
GMS Saparua 
badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 4 Ana Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Ana Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu, Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 


Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum | - Ana Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Manado 
badah Umum 1 II III: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 


badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 
Ibadah Umum 4 Anak 
Ibadah AOG Youth 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
Depan Kantor Pos Tondano) 
elp: 0431 — 324016 


GMS Kotamobagu 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
alan Datoe Binangkang, 

ompelks Dealer Hasrat Abadi 


Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum - Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (#ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum Pk.10.00 
badah Anak (It.1) Pk.10.00 


I. Harapan II No.1, Air Hitam, 

Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292 
Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso (081268828800) 
elp/Fax: 0761-8651763 / 

8651831 / 8651369 


GMS Palembang 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

elp (0711) 361425 / 366572 

CP. Paul (0813-3221-2471) 


GMS Lampung 
badah Umum 
badah Anak 

. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


GMS Jambi 
badah Umum - Ana Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
elp:0741 - 3068456 Fax: 0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pkl 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya HilI 

. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (462 852 57721624) 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 
90876643 ( call only ) 


